


2018 Annual Report LindungiHutan 


Sambutan 
Salam Lestari, 


Semoga kita, keluarga dan alam senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini 
merupakan sebuah buku tahunan yang dirilis oleh Tim LindungiHutan sebagai bagian dari 
pertanggung jawaban kami ke seluruh rekan-rekan yang bekerjasama selama ini demi 
kelestarian alam, mulai dari donatur, relawan, petani, media partner, pemerintah dan 
perusahaan yang mendukung gerakan kami. 


Buku ini akan berisi rangkuman dari kegiatan yang diwujudkan dalam beragam angka yang 
dapat memperlihatkan tumbuh kembang kami sebagai platform  crowdsourcing 
penggalangan dana dan gerakan, yang harapan dari kami ini akan menjadi bagian 
transparansi dari apa yang telah kami lakukan. Sebagai mana yang setiap hari sebenarnya 
bisa diakses melalui website www.lindungihutan.com. 


Setiap growth yang terjadi dalam LindungiHutan merupakan atas bantuan rekan-rekan 
semua, dan pada Bulan Desember ini pula, kami menginjak usia dua tahun yang pada 16 
Desember 2018 lalu ditandai dengan diadakannya kegiatan Harapan Hutan yang dihadiri 
lebih dari 500 orang, tentu hal yang sangat membuat kami terus bersemangat 
mengerjakan ini. 


Akhir kata, mari bersama mencapai misi mulia kita yakni “pada Tahun 2020, Kami bersama 
ingin menanam sejumlah penduduk Indonesia”, kami percaya mimpi ini tidak bisa terwujud 
sendiri, mari gotorng royong, bahu membahu, Bersama Menghijaukan Indonesia. 


Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. 


Semarang, 31 Desember 2018 


Hario Laskito Ardi 
CEO LindungiHutan 


2018 Annual Report LindungiHutan 


LindungiHutan memiliki beberapa aktivitas kunci antara lain kampanye alam, donasi bibit, 
product bundling, gabung aksi penanaman, gabung relawan dan perawatan serta update 

kondisi terkini pohon yang ditanam. Berikut akan kami paparkan satu per satu aktivitas ini 
dengan angka dan data yang terjadi selama tahun 2018. 


Kampanye Alam 


Setelah sebelumnya pada Desember 2016-Desember 2017 ada 16 kampanye alam yang 
dibuat dan 9 diantaranya dilakukan penanaman juga di periode tersebut. Sedangkan 
pada periode Januari 2018 — Desember 2018 dilakukan kampanye alam sebagai berikut : 





No 


Nama Lokasi Tanggal Tanggal Pohon Jumlah Jumlah 
Kampanye Alam Dibuat Dilakukan terkumpul | Donatur Donasi 





Lingkungan Magelang 15/09/2017 | 06/01/2018 49 3 1.225.000 
Nganjir Andong, 
Butuh dukungan 





Cegah Abrasi Aceh Utara 12/09/2017 15/01/2018 4 4 220.000 
Sejak Dini di 
Sudut Pantai 
Aceh 





Pesisir Demak Demak 02/09/2017 21/01/2018 1281 59 3.843.000 
akan Hilang Di 
Telan Abrasi 





Abrasi Pantai Jepara 04/09/2017 | 10/02/2018 130 8 1.955.000 
Jepara Parah, 
Nelayan 
Menjerit 





REFORM #2 Semarang 09/01/2018 18/02/2018 724 26 2.174.000 
PROJECT : 
Sayang Tirang 





Misi untuk Temanggun 26/08/2017 | 24/02/2018 74 13 1.362.000 
Hutan dan Mata | g 
Air Bukit 
Sigandul 





Pahlawan Hutan | Semarang 12/12/2017 25/02/2018 218 9 1.091.000 
Tripari Pantura 





#SatuJutaPohon | Pantura 08/01/2018 | 28/02/2018 13 11 1.300.000 
dimulai satu Jateng 





Penanaman di Pelalawan 30/01/2018 28/02/2018 14 4 700.000 
Habitat Gajah Riau 
Sumatera 





10 


Dukung Brebes 02/09/2017 | 10/03/2018 333 16 1.000.000 
Penyelamatan 
Hutan Mangrove 
Brebes 





11 


Dukung Benteng | Semarang 24/02/2018 25/03/2018 936 25 4.680.000 
Abrasi Tanjung 
Mas 





12 


UNIKA Peduli Semarang 25/06/2018 14/07/2018 342 23 1.710.000 
Tanjung Mas 








13 





Ini Budayaku , Ungaran 18/05/2018 15/07/2018 27 11 540.000 
1001 Pendaki 


























2018 Annual Report LindungiHutan 





Tanam Pohon 





14 


KPA Biocita 
Formica UPI 
Untuk Pantai 
Sancang 


Garut 


05/07/2018 


18/07/2018 


198 


990.000 





15 


Tanam 
Mangrove 
Bersama 
KeMANGTEER 
JAKARTA 


Jakarta 


17/07/2018 


28/07/2018 


290 


1.450.000 





16 


Satu Orang 
#sepuluhpohon 


Pantura 
Jateng 


21/04/2018 


19/08/2018 


120 


600.000 





17 


Ayo Bantu 
Selamatkan 
Cilamaya Wetan 


Karawang 


24/07/2018 


19/08/2018 


187 


18 


1.124.000 





18 


Selamatkan 
Mangrove 
Indramayu 


Indramayu 


07/03/2018 


20/08/2018 


149 


745.000 





19 


Sinergi Lintas 
Komunitas 
untuk 
Sanggabuana 


Karawang 


31/07/2018 


25/08/2018 


46 


12 


460.000 





20 


Ayo Rawat 
Mangrove 
Bersama 
HIMITEKA IPB 


Bogor 


19/07/2018 


30/08/2018 


115 


11 


575.000 





21 


#paketote 
spesial Agustus 


Pantura 
Jateng 


15/08/2018 


31/08/2018 


32 


26 


2.346.000 





22 


Bantu 
POKDARWIS 
Pagatan Besar 
KALSEL 


Pagatan 
Besar 


12/08/2018 


09/09/2018 


106 


14 


532.000 





23 


Selamatkan 
Permukiman 
Warga Kendal 


Kendal 


09/08/2018 


16/09/2018 


301 


21 


1.505.000 





24 


#MeluNandur 
@demakhariini 


Demak 


25/07/2018 


23/09/2018 


1057 


76 


5.285.000 





25 


#paketote 
Selamatkan 14 
Juta Pohon 


Pantura 
Jateng 


18/07/2018 


30/09/2018 


100 


63 


6.055.000 





26 


Ayo Bantu 
Mempawah 
Mangrove 
Conservation 


Mempawa 
h 


27/07/2018 


14/10/2018 


845 


41 


4.225.000 





27 


1001 Pendaki 
Tanam Pohon 
#Part2 


Ungaran 


08/08/2018 


14/10/2018 


25.000 





28 


Bersama 
UPGRIS, 
Selamatkan 
Jeritan Sayung 


Demak 


16/01/2018 


28/10/2018 


691 


51 


3.455.000 








29 





Bantu 
POKMASLAWIS 





Lombok 
Barat 





07/08/2018 





04/11/2018 


349 








22 





1.745.000 








2018 Annual Report LindungiHutan 





MA Bagek 
Kembar Lombok 
Barat 





30 


Clean Up & 
Tanam 
Mangrove di 
Pesisir Lampung 


Bandar 
Lampung 


24/10/2018 


04/11/2018 


2/8 


14 


1.390.000 





31 


Pemulihan 
Hutan Mangrove 
Kabupaten 
Sumenep 


Sumenep 


27/03/2018 


25/11/2018 


237 


14 


1.185.000 





32 


Selamatkan 
Kampung Saya 
(Desa Pesaguan) 


Ketapang 


18/10/2018 


25/11/2018 


264 


21 


1.853.000 





33 


Cegah Abrasi 
Pesisir Bengkulu 


Bengkulu 


28/08/2018 


02/12/2018 


218 


29 


1.748.000 





34 


Pohon untuk 
Tirang yang 
Hilang 


Semarang 


18/10/2018 


02/12/2018 


438 


31 


2.190.000 





35 


Harapan Hutan 
Kendal 


Kendal 


30/11/2018 


02/12/2018 


5000 


b 


25.000.000 





36 


Mangrove for 
Java 


Pekalongan 


15/11/2018 


07/12/2018 


723 


59 


3.615.322 





37 


Sabuk Untuk 
Pesisir Trimulyo 
Semarang 


Semarang 


30/08/2018 


09/12/2018 


671 


31 


3.355.000 





38 


Lestarikan 
Habitat Bangau 
Putih di Pati 


Pati 


14/03/2018 


16/12/2018 


244 


14 


1.220.000 





39 


Harapan Hutan : 
Kalau jadi hutan, 
aku ingin.. 


Pantura 
Jateng 


30/08/2018 


16/12/2018 


700 


24 


3.500.000 





40 


Bantu Pantai 
Bahagia untuk 
Bahagia 
Kembali! 


Bekasi 


30/08/2018 


16/12/2018 


229 


23 


1.839.000 





M1 


Kado Sebelas 
untuk Hutan 


Semarang 


30/10/2018 


16/12/2018 


200 


18 


1.000.000 





42 


#paketote Mari 
Selamatkan 14 
Juta Pohon 


Pantura 
Jateng 


05/09/2018 


18/12/2018 


36 


27 


2.940.000 





43 


Bantu Cegah 
Abrasi Pantai 
Kinjil Pesisir 


Ketapang 


20/07/2018 


22/12/2018 


289 


1.445.000 





44 


1000 Pohon 
untuk 
Tambaksari 
Cilacap 


Cilacap 


08/08/2018 


25/12/2018 


476 


47 


3.338.000 





45 


Tees for Trees, 
Kaos yang 
mengubah hidup 


Pantura 
Jateng 


18/05/2018 


01/01/2019 


297 


266 


50.512.000 








46 





LH x Universal 
Volunteer 





Pantura 
Jateng 





28/08/2018 





01/01/2019 


40 








w 





9.479.000 





2018 Annual Report LindungiHutan 





(TeesForTrees) 





47 


LH x Universal 
Volunteer 
(PakeTote) 


Pantura 
Jateng 


28/08/2018 


01/01/2019 


1.128.000 





143 


Pohon dari LH x 
Universal 
Volunteer untuk 
Pantura 


Pantura 
Jateng 


06/11/2018 


01/01/2019 


227 


1.139.000 





49 


#PakeTote, 
Sampaikan 
Pesan Kebaikan 


Semarang 


15/11/2018 


01/01/2019 


A1 


39 


4.100.000 





50 


Satu Pelukan 
Satu Pohon 


Semarang 


22/11/2018 


01/01/2019 


105 


105 


525.000 





51 


Pengkayaan 
Jenis Tanaman 
Mangrove 
Pemalang 


Pemalang 


05/04/2018 


06/01/2019 


138 


690.000 





52 


Yuk, Donasi 
Pohon untuk Kali 
Pesanggrahan! 


Depok 


07/11/2018 


10/01/2019 


44 


220.000 





53 


1KM 1 Pohon : 
Bersepeda 
Bandung - Bali - 
Bandung 


Bandung 


19/12/2018 


26/01/2019 


33 


825.000 





54 


Selamatkan 
Pesisir Kota Wali 
dari Abrasi 


Demak 


28/11/2018 


10/02/2019 


10 


50.000 





55 


Bantu 
Selamatkan 
Pesisir 
Biringkanaya 
Kota Makassar 


Makassar 


11/12/2018 


10/02/2019 


10 


50.000 





56 


1000 Mangrove 
untuk Kartika 
Jaya 


Kendal 


27/12/2018 


10/02/2019 


45.000 





57 


Mangrove for 
Bali 


Kuta 


11/12/2018 


19/02/2019 


10 


80.000 





58 


Pohon Untuk 
Bukit Sigandul 
Yang Gundul 


Temanggun 
8 


27/07/2018 


24/02/2019 


25 


154.000 





59 


Pohon dari 
Growpal untuk 
Pati 


Pati 


14/08/2018 


24/02/2019 


394 


1.970.000 





60 


Bantu 
Yogyakarta 
Hadapi Abrasi di 
Pesisir Pantai 
Bugel 


Yogyakarta 


03/12/2018 


24/02/2019 


34 


680.000 





61 


Selamatkan 
Hutan Gunung 
Andong 


Magelang 


03/11/2018 


27/02/2019 


120.000 








62 





Bantu Restorasi 
Mangrove 





Aceh 
Tamiang 





06/11/2018 





27/02/2019 


37 











185.000 








2018 Annual Report LindungiHutan 




















































































































tempat Kami, 
Pesisir Aceh 
Tamiang 
63 | Lestarikan Bandung 03/09/2018 03/03/2019 | - 12 730.000 
Habitat Kukang 
64 | Aksi Tanam Jogjakarta 27/03/2018 21/04/2019 18 5 555.000 
Pohon di Merapi 
65 | Reboisasi Hutan | Magetan 28/05/2018 22/04/2019 21 9 650.000 
Lawu yang 
Terbakar 
66 | Hijaukan Wonosobo 10/10/2018 09/06/2019 4 2 120.000 
Gunung 
Sumbing 
Kembali 
67 | Pulihkan Hutan Wonosobo 12/10/2018 16/06/2019 6 4 180.000 
Gunung Sindoro 
TOTAL 20.250 1.454 | 183.222.322 
Donasi 
Donasi yang masuk selama periode Desember 2016 — Desember 2017 adalah sebesar Rp. 
24.122.000 adapun tiap bulan pada periode Januari 2018- Desember 2018 seperti pada 
tabel berikut : 
No Bulan Donasi terinput Donasi tertransfer | Jumlah Donatur Rata-rata Donasi 
1 Jan-18 8.548.000 6.988.000 114 61.298 
2 Feb-18 6.309.000 4.617.000 83 55.627 
3 Mar-18 6.725.000 5.525.000 46 120.109 
4 Apr-18 1.880.000 1.455.000 23 63.261 
5 Mei-18 3.460.000 2.260.000 20 113.000 
6 Jun-18 7.990.000 5.825.000 70 83.214 
7 Jul-18 22.822.000 14.902.000 211 70.626 
8 | Agust-18 37.139.000 27.157.000 359 77.318 
9 Sep-18 217.054.000 21.179.000 176 120.335 
10 Okt-18 18.419.000 15.145.000 224 67.612 
11 Nop-18 28.132.000 21.488.000 314 68.433 
12 Des-18 42.662.000 34.606.000 563 61.467 
TOTAL 211.140.000 161.747.000 2.203 73.421 
Keuangan 


Setiap kampanye alam yang dilakukan di LindungiHutan merupakan hasil kolektif 


kerjasama antar semua pihak dari yang berdonasi dengan tenaga dan dana. Setiap dana 


yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan kampanye alam mulai dari pengadaan 


bibit yang dibeli dari petani sebagai bagian mendukung semangat petani yang ingin turut 


menghijaukan daerahnya, lalu dana juga digunakan untuk operasional penanaman yang 


melibatkan sahabat alam dan relawan. Juga dana digunakan untuk pemeliharaan, 





2018 Annual Report LindungiHutan 


perawatan dan pelaporan update kondisi terkini oleh petani atau komunitas lokal yang 
dilibatkan. Adapun LindungiHutan menggunakan maksimal 596 untuk operasional 
pemeliharaan sistem, sehingga setiap update dapat diakses oleh semua pihak. 


User Registrasi 


Sebagai salah satu media untuk menyebar informasi, bagi setiap user yang melakukan 
registrasi akan mendapat informasi terkini tentang kampanye alam melalui email masing- 
masing. Pada periode Desember 2016-Desember 2017 mendapat 553 user pada periode 
Januari 2018-Desember 2018 seperti pada tabel berikut : 















































No Bulan Jumlah User Registrasi 

1 Jan-18 156 

2 Feb-18 187 

3 Mar-18 124 

4 Apr-18 47 

5 Mei-18 34 

6 Jun-18 179 

7 Jul-18 297 

8 Agust-18 690 

9 Sep-18 694 
10 Okt-18 454 
11 Nop-18 543 
12 Des-18 1414 
TOTAL 4.819 














Relawan 


Untuk mendukung gerakan ini di seluruh Daerah di Indonesia, pada Februari 2018 kami 
membuka pendaftaran untuk Relawan Daerah, kini ada sekitar 64 Relawan Daerah yang 
terbentuk dengan 1906 relawan tergabung di dalamnya. Masing-masing Grup Relawan 
memiliki stage yang beragam, dari yang sudah aktif berkegiatan sampai baru satu orang 
yang ingin memulai membuka Relawan di daerahnya masing-masing. Berikut daftar 
Relawan yang terbentuk : 












































No | Relawan Daerah Nama Kordinator Jumlah Relawan Terdaftar 
1 | Relawan Riau Yayat Setiawan 44 
2 | Relawan Bandung Muhamad Taupik Aripin 89 
3 | Relawan Solo Abed Nego Wicaksono 34 
4 | Relawan Temanggung Gravita Eka Purnama 11 
5 | Relawan Jayapura Iznillah puswita 21 
6 | Relawan Yogjakarta Ryan Prihantoro 66 
7 | Relawan Jadetabek Michiko Nur Widawati 189 
8 | Relawan Bogor Ananda Beniva Ellian 95 
9 | Relawan Malang Ari prabowo 84 

10 | Relawan Alor alex 1 











2018 Annual Report LindungiHutan 















































































































































11 | Relawan Jambi Dorel efendi 53 
12 | Relawan Pati Nur avivi indrayati 17 
13 | Relawan Medan Tomi Sitorus 35 
14 | Relawan Makassar Siti Mutmainnah Suherman 46 
15 | Relawan Mataram Masih Proses 39 
16 | Relawan Lampung Ashri Fadilla Rahmad 45 
17 | Relawan Bali M Alfian 16 
18 | Relawan Jepara Sutandyatno 14 
19 | Relawan Semarang Bambang Kelik Budiharso 409 
20 | Relawan Demak M. Lutfi Khakim 52 
21 | Relawan Surabaya Lusiana 54 
22 | Relawan Bengkulu Wulan Kusumaning Tias 45 
23 | Relawan Batam Daffy liansyah 7 
24 | Relawan Padang Irna sari hasibuan 19 
25 | Relawan Palembang Masih Proses 31 
26 | Relawan Indramayu Masih Proses Indramayu 6 
27 | Relawan Madura Yusri tsulatsir rahman 5 
28 | Relawan Brebes Masih Proses 15 
29 | Relawan Pontianak Plasida Arri Ape Pane Basabilik 49 
30 | Relawan Sumbawa Barat | Sulaiman, SH 1 
31 | Relawan Samarinda Masih Proses 6 
32 | Relawan Rembang Masih Proses 3 
33 | Relawan Balikpapan Adelady Thomas 3 
34 | Relawan Sumedang Masih Proses 1 
35 | Relawan Ternate Masih Proses 2 
36 | Relawan Banjarmasin Ahmad Rozali 13 
37 | Relawan Tarakan abdur rahim 5 
38 | Relawan Sorong A. Nisa Nurul Kirana 2 
39 | Relawan Kupang Masih Proses 4 
40 | Relawan Palangkaraya Masih Proses 10 
41 | Relawan Bima Achmad Igbal Wiryatmaja 3 
42 | Relawan Manado Masih Proses 3 
43 | Relawan Tanjung Pinang | A.Nash 1 
44 | Relawan Bangka Masih Proses 3 
45 | Relawan Belitung Masih Proses 1 
46 | Relawan Banyuwangi Abdul muchaemin 4 
47 | Relawan Flores Masih Proses 1 
48 | Relawan Sumbawa Besar | Hamzah Rizgi Madani 6 
49 | Relawan Ketapang Arya kusuma 6 
50 | Relawan Samosir PARNO GULTOM 1 
51 | Relawan Banda Aceh Rinal Khairunnas 18 
52 | Relawan Aceh Selatan Jupridar 2 
53 | Relawan Gresik Mohammad Nazarudin 18 
54 | Relawan Kendal Febriyanto Cahyo P 50 
55 | Relawan Cirebon Masih Proses 4 
56 | Relawan Merauke fransiskus xaverius 1 














2018 Annual Report LindungiHutan 
































57 | Relawan Pekalongan Masih Proses 32 

58 | Relawan Purwokerto Masih Proses 

59 | Relawan Salatiga Masih Proses 

60 | Relawan Sangie Masih Proses 

61 | Relawan Tegal Masih Proses 

62 | Relawan Banjarbaru Gusti Ahmad Erfani 13 

63 | Relawan Tamiang - Aceh | Irvan nur fikri 18 

64 | Relawan Kendari Laode muh ikbal 62 
TOTAL 1906 

















Social Media 


Aktifitas terbaru kami dapat dilihat melalui social media yang kini menjadi sarana 
komunikasi utama kami, yaitu Instagram dengan follower 32.440 di Instagram, 3.038 di 
Facebook, 122 di Twitter, 87 di Youtube, 33 di Linkedin. Jumlah yang naik pesat dibanding 
dengan tahun lalu. 


Partnership 


Untuk mendukung kegiataan penghijauan dan penyelamatan satwa, kami tak bisa 
melakukan sendiri, untungnya sepanjang perjalanan kami berjumpa dengan pihak-pihak 
yang membantu kami baik di penggalangan dana, penghijauan lapangan ataupun 
pendukung proses kegiatan penghijauan dari Pemerintah dan Taman Nasional, berikut 
beberapa pihak yang mendukung kami : 

































































No | Nama Partner Partisipasi 
1 | LOFFLE Partner Support Dana 
2 | NIKISAGA Partner Support Dana 
3 | ARMAPALA KENDAL Partner Penghijauan Lapangan 
4 | BARKOPPAK Partner Penghijauan Lapangan 
5 | P3MP Partner Penghijauan Lapangan 
6 | Basecamp Adipuro Sumbing Partner Penghijauan Lapangan 
7 | PARSI ANAK SINDORO Partner Penghijauan Lapangan 
8 | Paguyupan Giri Lawu Partner Penghijauan Lapangan 
9 | Taman Nasional Tesso Nilo Partner Pendukung Penghijauan 
10 | GROWPAL Partner Support Dana 
11 | Wisata Alam Desa Cemoro Partner Penghijauan Lapangan 
12 | Yayasan Rimbawan Konservasi Partner Penghijauan Lapangan 
13 | Sekolah Mangrove Losari Cirebon Partner Penghijauan Lapangan 
14 | Remaja Tabur Mangrove Partner Penghijauan Lapangan 
15 | Mata Mangrove Nusantara Partner Penghijauan Lapangan 
16 | Mapala Lestari Universitas Samawa Partner Penghijauan Lapangan 
17 | Mangrove Sriminosari Partner Penghijauan Lapangan 





2018 Annual Report LindungiHutan 















































































































































10 








18 | Mangrove Center Bengkak Partner Penghijauan Lapangan 
19 | Mangrove Banyu Urip (BMC) Partner Penghijauan Lapangan 
20 | JAGAWANA Partner Penghijauan Lapangan 
21 | Formantap Bernau Partner Penghijauan Lapangan 
22 | Ekowisata Mangrove Hutan Desa Bentang Pesisir Padang | Partner Penghijauan Lapangan 
23 | Balikpapan Hijau Partner Penghijauan Lapangan 
24 | PPI DUNIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Partner Pendukung Penghijauan 
25 | Mempawah Mangrove Conserv Partner Penghijauan Lapangan 
26 | Mangrove Pandansari Brebes Partner Penghijauan Lapangan 
27 | Kukangku Partner Penghijauan Lapangan 
28 | 1001 Pendaki Gunung Tanam Pohon Partner Penghijauan Lapangan 
29 | KeManggter Jakarta Partner Penghijauan Lapangan 
30 | IMPALA SPACE SEMARANG Partner Pendukung Penghijauan 
31 | THE NEXTDEV TELKOMSEL Partner Pendukung Penghijauan 
32 | 1000 Startup KOMINFO Partner Pendukung Penghijauan 
33 | KEHATI Partner Pendukung Penghijauan 
34 | Universal Volunteer Partner Support Dana 

35 | Trashbag Community Partner Pendukung Penghijauan 
36 | Taman Nasional Waykambas Partner Pendukung Penghijauan 
37 | Taman Nasional Ujung Kulon Partner Pendukung Penghijauan 
38 | Taman Nasional Teluk Cendrawasih Partner Pendukung Penghijauan 
39 | Taman Nasional Gunung Tambora Partner Penghijauan Lapangan 
40 | Taman Nasional Sembilang Partner Pendukung Penghijauan 
41 | Taman Nasional Sebangau Partner Pendukung Penghijauan 
42 | Taman Nasional Rawa Aopa Water Partner Pendukung Penghijauan 
43 | Taman Nasional Baluran Partner Pendukung Penghijauan 
44 | Taman Nasional Meru Beriti Partner Penghijauan Lapangan 
45 | Taman Nasional Lore Lindu Partner Penghijauan Lapangan 
46 | Taman Nasional Komodo Partner Pendukung Penghijauan 
47 | Taman Nasional Kepulau Togean Partner Penghijauan Lapangan 
48 | Taman Nasional Kalimutu Partner Penghijauan Lapangan 
49 | Taman Nasional Gunung Rinjani Partner Pendukung Penghijauan 
50 | Taman Nasional Gunung Gede Partner Pendukung Penghijauan 
51 | Taman Nasional Betung Kerihun Partner Pendukung Penghijauan 
52 | Taman Nasional Berbak dan Sembilang Partner Penghijauan Lapangan 
53 | Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Partner Pendukung Penghijauan 
54 | Taman Nasional Alas Purwo Partner Penghijauan Lapangan 
55 | Taman Nasional Tanjung Puting Partner Pendukung Penghijauan 
56 | Taman Nasional Karimunjawa Partner Pendukung Penghijauan 
57 | Taman Nasional Gunung Merbabu Partner Pendukung Penghijauan 
58 | Taman Nasional Gunung Merapi Partner Pendukung Penghijauan 
59 | Taman Nasional Halimun Salak Partner Pendukung Penghijauan 
60 | Taman Nasional Gunung Ciremai Partner Pendukung Penghijauan 
61 | Taman Nasional Bukit Dua Belas Partner Pendukung Penghijauan 
62 | Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Partner Pendukung Penghijauan 
63 | Kementerian Komunikasi dan Informatika Partner Pendukung Penghijauan 





2018 Annual Report LindungiHutan 





64 


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 


Partner Pendukung Penghijauan 





65 


PERHUTANI 


Partner Pendukung Penghijauan 





66 


Pemerintahan Provinsi Riau 


Partner Pendukung Penghijauan 





67 


Pemerintahan Kota Pekanbaru 


Partner Pendukung Penghijauan 





68 


Pemerintahan Kabupaten Jepara 


Partner Pendukung Penghijauan 





69 


Pemerintahan Kota Jayapura 


Partner Pendukung Penghijauan 





70 


Pemerintahan Kabupaten Wonosobo 


Partner Pendukung Penghijauan 





71 


Pemerintahan Kabupaten Temanggung 


Partner Pendukung Penghijauan 








72 





Pemerintahan Kabupaten Brebes 





Partner Pendukung Penghijauan 





Tim 


11 


Untuk menjalankan operasional LindungiHutan, kami memiliki tim yang memiliki 


tanggung jawab beragam untuk melayani semua orang yang ingin terlibat sehingga 


dapat lebih mudah dan tersalurkan dengan tepat. Kami bekarya di Basecamp yang ada di 


JI WR Supratman No. 58 Kota Semarang, dengan nomor yang dapat dihubungi di 
085290397750 (Ben). Berikut daftar lengkap tim terakhir kami : 





CEO 

CTO 

CMO 

CFO 

Digital Strategist 
Head of Operational 
Head of Content 
Campaign Successor 
Content Writer 
Head of Volunteer 
Account Executive 
Account Executive 
Administration 
Social Media Handler 


: Hario Laskito Ardi 

: Chashif Syadzali 

: Miftachur Robani 

: Vivian Alanis 

: Haidar Ali 

: Muh Ary Wibisono 

: Moh Ripai 

: Erinda Wanti 

: Rizka Ayu Fardani 

: Muh Lutfi Khakim 

: Rachmi Puspaseruni 
: Aminul Ichsan 

: Nur Fitriana 

: Shanty Tyas Paramita 


2018 Annual Report LindungiHutan 


Penutup 


12 


Terima kasih kepada semua pembaca yang menjadi salah satu bagian angka yang tersaji 
dalam laporan tahunan ini, sekali lagi semoga selalu dalam kebaikan untuk semuanya. 


Semakin hari, semakin kami temui hal yang terus membuat kami optimis menatap masa 
depan, semoga kita selalu dalam lindunganNya dan terjaga segala niat baik kita untuk 


kebaikan alam. 


Demikian Laporan Tahunan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas segala 
kekurangan dan kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. 
Selalu semangat untuk Bersama Menghijaukan Indonesia. 


